rsi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(3 

| | 

2 Ta 
(AN 


Kam KA 
2 2 


color 


RAHASIA PEMILIHAN WARNA UNTUK KECANTIKAN ANDA 


ADE APRILIA 


— 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


Pig : , 
Gg KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Color Coded 
Oleh: Ade Aprilia 


GM 618232006 


O Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building, Blok I, Lt. 5 
Jl. Palmerah Barat 29-37 

Jakarta 10270 


Y 


CBA Design 


Awareness. Existence . Bliss 


Editor: Nana Lystiani 

Fotografer: Ferry Zulfrizer 

Rias Wajah dan Rambut: Merry Welinda 
Desainer Grafis dan Ilustrasi: CBA Design 
Model: Bunga, Katya, Maggie, Riana, Tasya 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama 
Anggota IKAPI, Jakarta 2018 


ISBN 978-602-03-8728-4 
E-ISBN 978-602-06-2471-6 


Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau 


seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta 


i- 


Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 
pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 
pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


In colours: let me swallow the 


sunset and drink the rainbow.” 


KAHLIL GIBRAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Y 


Versi Pdf Leng 


Gontents 


The Perfect 
Start 


True Colors 


2 


Greative Thank You 
Make-up 


210 216 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Make-up 
Your Life 


26 


Color Your 
World 


196 


Profile 


220 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Foreword 


Sejak lahir, kita terbiasa melihat warna sehingga keindahannya terabaikan begitu 
saja. Akhirnya, kita pun jarang mengapresiasi warna-warna yang ada di sekitar 
kita. Padahal, warna adalah rahasia dari setiap riasan yang sempurna. Buku ini 
sengaja dibuat untuk membangkitkan kesadaran bahwa warna yang tepat mampu 
mempercantik wajah dan meningkatkan rasa percaya diri. 


Dengan menguasai ilmu tentang warna dan karakter diri, Anda akan lebih mudah 
memilih warna dan mengekspresikannya dalam penampilan sehari-hari untuk 
menghadirkan kecantikan terbaik. 


Berbagai tips disajikan untuk mempermudah Anda, dimulai dari perencanaan warna dasar 
riasan berdasarkan karakter energi personal, memadukan dan memahami karakter warna, 
hingga cara membaurkan warna untuk menciptakan kesatuan yang indah. Yuk, luangkan 
waktu untuk mempelajari warna, karena warna membuat wajah terlihat lebih segar dan 


menarik hati. Semoga hidup Anda kian kaya warna! 


TO: FROM: 


LOVELY LADIES ADE APRILIA'S DESK Ll. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


The Perfect 
Start 


Kunci untuk mendapatkan penampilan yang sempurna adalah kulit 


yang sehat dan cerah bersinar. Tidak hanya dihubungkan dengan hati 
yang bahagia, kulit yang sehat dipengaruhi oleh produk perawatan dan 


pemilihan kosmetik, serta makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. 


8 COLOR CODED . 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


Kenali jenis kulit dan 


bentuk wajah Anda. 


Setiap orang memiliki 
jenis kulit, warna, dan 
bentuk wajah yang unik. 


Temukan jenis perawatan 


dan kosmetik yang tepat. 


TIP! 


Bersahabatlah dengan 
kaca dan dengarkan kata 


hati Anda. 


2 


Pahami produk 


kosmetik pilihan Anda. 


Kulit sehat dan bersinar 
hanya bisa didapatkan 
melalui pilihan produk 
yang sesuai dengan jenis 
kulit. Pilihlah dengan 
bijak. 


Isis! 


Bersihkan wajah setiap 
hari, rawat secara rutin, 
dan lakukan prosedur 


perawatan yang tepat. 


5 


3 


Kuasai teknik merias 


wajah. 


Pelajari sudut dan 

bentuk wajah Anda 

untuk menyempurnakan 
penampilan. Hargai wajah 
dengan teknik riasan yang 
tepat. 


TIP! 
Pahami kelebihan dan 


tantangan Anda dalam 


merias wajah dengan baik. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 


Cintai diri sendiri 
seperti apa adanya. 


Hal ini adalah kunci paling 
utama untuk penampilan 
yang sempurna dan 
dorongan hati untuk 
merawat diri. 


TIP! 


Konsumsi produk dan 
makanan yang mendukung 
kesehatan fisik, mental, 


dan emosi. 


aj 
1 


COLOR CODED 9 


COLOR CODED 


“There are no ugly 


only lazy ones.” 


HELENA RUBINSTEIN 


PERFECT BEAUTY 


Kulit yang sehat dan bersinar hanya bisa didapatkan dengan perawatan yang 

tepat dan pilihan produk yang sesuai dengan jenis kulit. Ini sebabnya Anda perlu 
membersihkan wajah setiap hari, merawatnya secara rutin, dan melakukan prosedur 
yang tepat untuk mendapatkan kulit yang luar biasa menarik. 


Lakukan perawatan dengan tekun untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Sayangi 


kulit semampu Anda. Kulit yang berterima kasih akan menciptakan penampilan yang 
luar biasa untuk Anda. 


1 COLOR CODED 11 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


What Is Your Skin Type? 


Jenis kulit dipengaruhi oleh kadar 

minyak yang diproduksi oleh kulit. Pola 
diet, konsumsi obat, stres, lingkungan, 
dan rutinitas perawatan wajah dapat 
memengaruhi produksi minyak pada kulit. 


Mengapa penting untuk mengenali Tr 
jenis kulit Anda? 
Tujuannya adalah agar Anda tahu betul cara | AA 


perawatannya sehingga tidak salah dalam | 
mengaplikasikan produk dan kosmetik. 


WATCH THIS OUT! 


Bila Anda berpikiran bahwa segala 
produk sama saja, misalnya kulit 
berminyak dapat dibersihkan dengan 
pembersih dan penyegar untuk kulit 


kering, maka Anda sudah salah. 


Yang benar, pilih pembersih wajah 


khusus kulit berminyak, karena 1“ 
memang berfungsi untuk mengurangi (— 
dan mengontrol kelebihan kadar @ 


minyak pada wajah. 9 
Kenali jenis kulit Anda untuk 


mendapatkan perawatan terbaik. 


2 COLOR CODED . 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Oily Skin 


Kulit berminyak 
banyak dialami 
oleh perempuan 
di daerah tropis. 
Ciri-ciri kulit 
berminyak adalah 
bertekstur tebal, 
tampak mengilap 
(terutama di 
zona—T, yaitu dahi, 
hidung, dan dagu), 
dan rentan timbul 
komedo dan 
jerawat. 


1 


Pembersihan yang terlalu 
sering akan memicu 
respons minyak yang 
berlebih. Bersihkan wajah 
dua kali sehari. Gunakan 
rangkaian pembersih 
yang diformulasikan 
khusus untuk kulit 
berminyak. 


Pastikan untuk selalu 
memilih semua produk 
perawatan dan make-up 
yang memiliki formula 
bebas minyak (oil-free 
based formula) dan 
berbahan dasar air 
(water-based formula). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 


Kurangi konsumsi 
makanan olahan dan 
cepat saji. Berdasarkan 
riset, kandungan yodium 
di dalam makanan 

cepat saji berkontribusi 
menimbulkan noda pada 
kulit berminyak. 


COLOR CODED 13 


Combination 


Skin 
WATCH THIS OUT! 
Bila kulit wajah di AE 
bagian pipi terasa Kulit kombinasi harus 


kering dan daerah diperlakukan secara khusus 
zona-1 (meliputi 


bagian dahi, hidung, 


dengan menggunakan produk 


dan dagu) terasa yang khusus untuk kulit jenis ini. 


berminyak, itu artinya 
Anda memiliki kulit 
kombinasi. Masalah 
kulit terjadi ketika 
satu area wajah terasa 


Pilih produk berjenis gel untuk 
daerah zona-I yang berminyak 
atau produk berjenis cream 


sangat berminyak, untuk area wajah berkulit 


dan area lainnya kering. Hal ini akan membuat 


mengering dan wajah Anda berterima kasih dan 


bersisik. 
menjadi sehat dan cerah. 
1 2 3 

Hindari menggosok Bila kulit di daerah zona- . Bila kulit di area pipi 
daerah wajah yang ber- »— Tterasa berminyak, se- | terasa kering dan daerah 
minyak karena kebiasaan : dangkan daerah pipi ter- | zona-T terlihat normal, 
tersebut akan menimbul- | lihat normal atau terasa gunakan produk yang 
kan iritasi pada kulit dan lebih kering, gunakan diformulasikan khusus 
meningkatkan produksi | produk untuk kulitnormal — untuk kulit normal to dry. 
minyak pada wajah. #— to oily. 


14 COLOR CODED 2 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Normal Skin 


Ciri-ciri kulit normal 
adalah lembut, 
lembap, segar dan 
bercahaya, halus dan 
mulus, tanpa jerawat, 
dan elastis. 

Kulit normal 
cenderung mudah 
dirawat, tidak 
berminyak secara 
berlebihan, dan 

tidak terlihat kering. 
Kelenjar minyak 
(sebaceous gland) 
pada kulit normal 
“tidak bandel” dengan 
pengeluaran minyak 
atau sebum yang 
seimbang. 


Jangan malas membersihkan 
wajah supaya tidak terjadi 
penumpukan kulit mati dan 
kotoran. Hal tersebut dapat 
menyebabkan timbulnya 
noda dan jerawat yang me- 


nyebabkan kekenyalan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dan kelembapan kulit 
normal menjadi terganggu. 
Selain itu, kulit yang tidak 
terawat akan lebih mudah 
mengalami penuaan dini, 
seperti keriput, dan tampil- 
annya pun tampak lelah. 


COLOR CODED 15 


Dry Skin 


Wajah ditandai 
dengan kulit yang 
kusam, kaku, dan 
bertekstur kasar. 
Ciri-ciri kulit kering 
adalah pori-pori kecil, 
dengan produksi 
kadar minyak atau 
sebum yang sangat 
rendah sehingga 
mudah muncul 
kerutan halus. Kulit 
terlihat pecah- pecah 
dan tidak mampu 
mempertahankan 
kelembapannya. 


1 2 
Selalu bersihkan wajah Sebelum beraktivitas, 
setelah beraktivitas untuk ”— gunakan pelembap yang 
menghilangkan kotoran sesuai dengan kebutuhan 
dan debu yang melekatdi kulit wajah dan ulangi 
wajah. | saat diperlukan. 


16 COLOR CODED . 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


WATCH THIS OUT! 


Ketika memilih facial scrub, 
hindari produk apa pun yang 
terbuat dari butiran scrub kasar 
atau garam, terutama yang 
memiliki tepi-tepi tajam, karena 
dapat merobek kulit kering dan 
bisa mengurangi kelembapan 


wajah. 


Jangan mencuci wajah dengan 
air panas atau hangat karena 
akan membuat kulit semakin 


kering. 


3 


Tingkatkan konsumsi 
asupan minyak ikan 
atau suplemen asam 
lemak untuk mencukupi 
kebutuhan gizi. 


Sensitive 


Skin 
TAHUKAH ANDA? 


Kulit sensitif lebih 


tipis daripada Diagnosis kulit sensitif 
jenis kulit lain didasarkan atas gejala-gejala 
sehingga sangat l Tn penambahan warna dan reaksi 
Pee Tetap yang sangat cepat terhadap 
sabun tertentu, 
rias wajah, dan rangsangan. Hal ini disebabkan 
perubahan suhu. “ea karena pembuluh darah kapiler 
“5. dan ujung saraf pada kulit 

ulit tampa 


sensitif terletak sangat dekat 


kemerahan, mudah 
terbakar di bawah dengan permukaan kulit. 
sinar matahari, 
mudah teriritasi, 
sakit setiap waktu, 
dan rentan alergi. 


1 2 
Teliti sebelum membeli. |. Jangan pernah lupa untuk 
Gunakan produk yang 2 selalu aplikasikan tabir 
menggunakan kurang dari surya sebelum beraktivitas 
sepuluh jenis bahan aktif | karena jenis kulit ini mudah 
untuk mengurangi risiko |... memerah saat terkena 
alergi. |. matahari. 


1 COLOR CODED 17 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


24 


GOLDEN RULES FOR HEALTY SKIN 
Beauty is being comfortable and confident in your own skin. 


Apa kunci untuk mendapatkan riasan wajah yang sempurna? 
Jawabannya, tentu kulit yang halus dan lembut. Bagaimana cara 
mendapatkannya? Selalu bersihkan wajah dengan saksama. Aplikasi- 
kan pelembap untuk melindungi kulit dari sentuhan kosmetik secara 
langsung dan tabir surya untuk mencegah paparan sinar matahari 
yang dapat merusak wajah. Simak empat langkah penting untuk 
mendapatkan kulit sehat bersinar. 


1 CLEANSE: : 2 EXFOLIATE: : 3 MOISTURIZE : :4 PROTECT: 
Bersihkan kulit wajah. : Luruhkan kulit mati. Lembapkan kulit wajah. : Lindungi dari sinar UV. 


I8 COLOR CODED 1. 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


your skin. You'll wear it 


every day for the rest of your life.” 


RENEE ROULEAU 


. 2 COLOR CODED 19 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1. CLEANSE 


Proses pembersihan wajah dilakukan 
untuk mengangkat kotoran dan minyak 
yang berasal dari campuran debu dan 
penggunaan kosmetik pada wajah. 
Ritual ini dilakukan dua kali dalam sehari 
dengan menggunakan sabun khusus 
muka yang berformulasi lembut dan 

air hangat. Keringkan dengan handuk 
lembut. Setelah membersihkan wajah, 
aplikasikan toner untuk mengangkat sisa 
minyak dan sabun pembersih. 


Ina! 


Hindari menggunakan 
air langsung dari keran 
untuk membersihkan 


wajah. 


20 COLOR CODED 


1 


Milk cleanser 
membersihkan kotoran 
dan sisa make-up tanpa 
mengiritasi kulit dan 
tidak meninggalkan rasa 
lengket di wajah ketika 
dibersihkan dengan 
kapas. Tingkat pH tidak 


membuat iritasi. 


Isis! 


Tempatkan air di dalam 
baskom untuk meng- 
hindari kulit menjadi stres 
akibat tekanan dan suhu 


air. 


2 


' Facial wash 

berbentuk sabun wajah 

: yang praktis, tidak terasa 
' kesat pada kulit, dan 
sangat lembut sehingga 

: cocok untuk semua jenis 
kulit, termasuk jenis kulit 
sensitif. 


UPH 


Bila kulit wajah terasa 
kesat dan seperti tertarik, 
itu tandanya produk 
berpotensi membuat kulit 


Anda kering. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 


' Toner 

berfungsi untuk mem- 

: bersihkan, menyegarkan, 
mendinginkan kulit wajah, 
| dan membuat pori-pori 

' terbuka sehingga pelem- 
' bap dapat lebih mudah 

' diserap ke dalam lapisan 

— kulit. 


TIP! 


Facial foam hanya bisa 
mengangkat minyak 

dan kotoran, tapi tidak 
bisa mengangkat riasan 


wajah. 


2. EXFOLIATE 


Sekadar mencuci wajah dengan sabun dan cleanser tidak akan mampu 
mengangkat sel-sel mati yang menumpuk pada wajah. Sel kulit mati 
hanya bisa diangkat melalui teknik pengelupasan yang tepat, yang 
bermanfaat untuk merangsang produksi kolagen dan merevitalisasi 
permukaan atas kulit wajah. Pengelupasan sel-sel mati dengan scrub 
adalah cara tepat untuk membuat kulit terlihat lebih cerah dan segar. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. MOISTURIZE 


Kulit merupakan organ tubuh yang paling cepat mengalami 


kekurangan cairan. Moisturizer atau pelembap adalah suatu 
bahan topikal yang berfungsi untuk mencegah kekeringan pada 


kulit. 
ac. 5 


d—— - 
| 


Beberapa penyebab kulit Pelembap bekerja untuk 
kering yang paling signifikan menjaga kandungan air 
adalah penguapan akibat di lapisan kulit paling luar 
paparan sinar matahari, sehingga kulit tetap lembap, 
serangan polusi, dan efek lentur, halus, dan terjaga dari 
dari radikal bebas. bahaya dehidrasi. 


22 COLOR CODED . 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


